' BAB 


Situs Kuis: Meraup Uang 
dari Penyedia Soal-Soal Ujian 


Hidup kita ditentukan oleh ujian. Ada Ujian Akhir Nasional (UAN), 
ujian CPNS, ujian sertifikasi komputer, dan banyak ujian lainnya. 
Satu-satunya cara untuk mendapatkan pengakuan dari pihak 
lain—dalam rupa sertifikat—adalah dengan melewati ujian-ujian 
tersebut. Oleh karena itu, siapa pun harus melewati ujian yang 
berbeda-beda sepanjang hidupnya. 


Ujian itu mempengaruhi masa depan seseorang. Gagal Ujian Akhir 
Nasional, seorang siswa harus menghadapi kenyataan tidak lulus 
sekolah. Tidak berhasil menjawab soal-soal CPNS, si calon pe- 
gawai harus puas dengan menyandang predikat pegawai swasta 
atau menjadi pengusaha. Intinya, ujian itu penting dan me- 
mengaruhi masa depan seseorang. 


Kalau sudah begini, kita bisa mengomersialkan keinginan banyak 
orang yang ingin lulus ujian itu. Caranya, dengan membuat kisi- 
kisi soal-soal ujian online yang lantas dikomersialkan. 


Dengan adanya situs seperti itu, masyarakat bisa menjajal dan 
mengetahui soal-soal apa saja yang nanti kiranya ditanyakan saat 
sesi ujian sesungguhnya berlangsung. Jika mereka sudah tahu 
kisi-kisinya, diharapkan mereka bisa lolos ujian dengan baik. 


Inilah Caranya Uang Mengalir Masuk 


Bagaimana caranya mendapatkan uang dari bisnis kuis itu? Ske- 
manya sebenarnya cukup sederhana. Buatlah situs kuis seperti 
yang akan kita buat nanti. Kuis itu dapat berbentuk: 


e Kisi-kisi ujian, entah ujian nasional, ujian masuk menjadi 
pegawai negeri, ujian sertifikasi komputer, dan ujian-ujian 
lainnya. Cukup buat deretan soal-soal beserta jawabannya 
yang isinya kira-kira menyerupai soal-soal ujian yang nanti 
akan muncul saat ujian nasional, tes penerimaan pegawai 
negeri, dan lain sebagainya. 


e jian online, atau biasa disebut online examination. Untuk 
membuat online examination memang cukup rumit karena 
Anda harus bekerja sama dengan pihak lain yang berhak 
mengeluarkan keputusan apakah orang itu lulus ujian atau 
tidak. Tentu saja, karena berbentuk ujian online, pertanyaan- 
pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan “serius” (bukan 
sekAdar kisi-kisi) dan hasil ujian itu sangat menentukan nasib 
seseorang. 


Salah satu model ujian online yang ada di internet antara lain 


MapleSoft (http://www.maplesoft.com/). Orang yang ingin 


mengambil sertifikasi dari Maple (software komputer untuk peng- 
hitungan matematika) harus ikut ujian online lewat situs tersebut. 























Schedule a Personal Demo for Maple T.A. 


Gambar 1.1. Situs MapleSoft yang menawarkan online 
examination 


Agar konsumen mau mengirimi Anda uang, maka buatlah ha- 
laman login khusus bagi member. Itu artinya, tanpa username dan 
password, mereka tidak bisa mengikuti kuis tersebut. 





Semua situs yang akan kita buat menggunakan Wordpress 
sebagai engine-nya. Oleh karena itu, akan lebih mudah bagi Anda 
jika Anda mengetahui dasar-dasar mengoperasikan Wordpress. 
Di Bab 11, Anda bisa mengetahui cara-cara menginstal 
Wordpress menggunakan Fantastico. 











Membuat Kuis Menggunakan WP Survey and 
Guiz Tool 


WP Survey and Ouiz Tool merupakan plugin Wordpress yang 
fungsinya untuk menciptakan kuis-kuis ke dalam situs Anda— 
dengan catatan selama situs Anda dibuat menggunakan Word- 
press. Kapabilitas WP Survey and Auiz Tool termasuk baik. Anda 
bisa menciptakan beragam jenis kuis, mulai dari check point 
hingga essay. 


Untuk menggunakan plugin ini, lakukan langkah-langkah berikut: 


1. Masuklah ke alamat berikut: http://wordpress.org/extend/ 
plugins/wp-survey-and-guiz-tool/. 








2. Tekan tombol Enter dan Anda akan melihat tampilan halaman 
seperti gambar di bawah ini: 





WORDPRESS.ORG 

w Home Showcase | Extend | About Docs Blog Forums CE combat | 
Plugin Directory Bata Haa Leni Nala Tenan 
Extend Home WP Survey And Guiz Tool 


enerate Guiz2s, exams, tests and survoys for their an 
1.3.32 


Vobile Descrption Installabon FAO | Screenshots Changelog Stats Reguires WordPress Version: 
Ideas 3.0 or higher 





Compatible up to: 3.1 








Compatibility 





Wordpress (3.1 s 

















4 Plugin 13322 M 





soogle (63) 


Gambar 1.2. Halaman yang menyajikan informasi terkait WP 
Survey and @uiz Tool 


3. Tekan tombol Download seperti gambar di bawah ini: 


Download Version 


1 R32 





Gambar 1.3. Memilih tombol untuk men-download plugin 


4. Sabarlah menanti sampai proses download selesai dilakukan. 
Kalau sudah selesai, Anda akan mendapatkan file bernama 
wp-survey-and-guiz-tool.1.3.32.zip. 


Kalau sudah selesai men-download Anda bisa memasangnya ke 
situs Wordpress Anda ikuti penjelasan di bawah ini untuk proses 
instalasinya. 


4 


Instalasi WP Survey and Guiz Tool 


Plugin tersebut di atas harus diaktivasi terlebih dulu. Namun se- 
belum diaktivasi, plugin itu wajib di-upload ke sistem Wordpress 
yang ada di situs Anda. Untuk melakukan hal tersebut, lakukan 
langkah-langkah di bawah ini: 


1. Login-lah terlebih dulu ke sistem Wordpress Anda dengan 
mengetik alamat seperti contoh berikut ini: 
http://www.situsanda.com/wp-admin/. 





2. Lantas, masukkan username dan password Anda pada kotak 
yang telah disediakan. 


(@VworvPrrss 


Username 




















Gambar 1.4. Masukkan username dan password pada kotak 
yang telah disediakan 
3. Tekan tombol Log In. 
4. Kalau sudah, pilihlah Plugins dan kemudian, pilih Add New. 


& Plusins Pa 


ugins 


Add New 


m 


On 


Gambar 1.5. Memilih opsi Add New 


5. Pilihlah Upload dari deretan menu yang ada di bagian atas. 


(£ Install Plugins 
Search | Upload | Featured | Popular | Newest | Recently Updated 
Gambar 1.6. Memilih opsi Upload 
6. Anda akan masuk ke halaman untuk upload plugin seperti 


terlihat pada gambar di bawah ini. 


(€ Install Plugins 


Search | Upload | Featured | Popular | Newest | Recently Updated 


Install a plugin in .zip format 


If you have a plugin in a .zip format, you may install it by uploading it here. 
Choose File | no file selected Install Now 


Gambar 1.7. Halaman untuk meng-upload plugin 


Tekan tombol Choose File. 


8. Pilih file wp-survey-and-guiz-tool.1.3.32.zip dan tekan tombol 
Open. 


9. Kalau sudah, tekan tombol Install Now. 


10. Tunggulah sampai proses upload selesai. Akan membutuhkan 
waktu yang cukup lama mengingat file tersebut berukuran 
lumayan besar (- 7 Mb). 


11. Jika muncul konfirmasi seperti berikut ini, berarti plugin WP 
Survey and Ouiz Tool di atas berhasil diinstal secara sempurna 
dan siap digunakan. 


(Z Installing Plugin from uploaded file: wp-survey-and-guiz- 
tool.1.3.32.zip 

Unpacking the package 

Installing the plugin 


Plugin installed successfully. 


Actions: Activate Plugin | Return to Plugins page 





Gambar 1.8. WP Survey and @uiz Tool berhasil diinstal 
12. Klik Activate Plugin untuk mengaktivasinya. 


Tanda nyata bahwa WP Survey and @uiz Tool sudah berhasil 
diaktivasi terlihat pada munculnya menu baru di sisi kiri, yaitu 
menu @uizzes/Surveys. 


Ouizzes/ Surveys 


Gambar 1.9. Menu @uizzes/Surveys di sisi kiri pada Dashboard 
Wordpress Anda 


Membuat Kuis Baru 


Kini, Anda siap untuk membuat kuis baru. Tidaklah sulit untuk 
membuat kuis baru. Yang sulit mungkin dalam penyusunan ma- 
terinya agar soal-soal kuis yang ditanyakan memiliki bobot tinggi. 


Untuk membuat kuis baru, Anda bisa melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 


1. Pilih opsi @uizzes/Surveys yang ada di menu sebelah kiri pada 
dashboard Wordpress Anda. 


Pet v 
Ouizzes/ Surveys 


Ouizzes/Surveys 


Gambar 1.10. Memilih @uizzes/Surveys 


2. Lantas, di halaman berikutnya, pilihlah Create a Auiz. 


Ti WP Survey And Ouiz Tool 


Thanks for installing WP Survey And Ouiz Tool 


The next step is setting up a guiz or survey for your site. 


Create a Ouiz Create a Survey 


Gambar 1.11. Membuat kuis baru dengan memilih tombol 
Create a Ouiz 


3. Anda akan disuruh untuk melakukan konfigurasi awal dalam 


pembuatan @uiz. Lihat pada halaman di bawah ini. 























(W) Jubilee Store: Online Shop for Book and... New Post “  Howdy, gregorius | Log Out 
WordPress 3.1 is available! Please update now A5 
fit Dashboard 
ah tar x 5 1 : 
|) WP Survey And Guiz Tool - Create @uiz 
& Posts 
Name What you would like the guiz to be 
called. 
Complete Notification None “ Send a notification email of 
completion 
&y Media 
P Links Limit To One Submission @NoO res 
ID Pages Display Result On Completion No M Display the results of the guiz upon 
— the user completing the guiz. 
& Comments @ 
Display Review of Results On No Ml Display the review results of the guiz 
FB Appearance Completion upon the user completing the guiz, 
Pa reguires automarking. Will show the 
user what answers they gave aswell 
as what answers are correct. NOTE : 
If the above setting is yes, this 
will not be shown as it takes 
& precedent. 
& Plugin @ 
Status Enabled Status of the guiz ethier enabled 
Add New 
ZA Users Contact Details Form No mM This will show a form for users to 
— enter their contact details before 
Ti Tools proceeding 
Timor Use Wordpress User Details No XM This will allow you to have the Ouiz 
K 2 user details for signed in 
users of your blog. If enabled the 
DB Settings contact form will not be shown if 
General enabled. 
Writing 
# Custom Email Template The template of the email sent on 
Reading 


notification. If empty default one 


Gambar 1.12. Halaman khusus untuk membuat kuis baru 


x 


IR 


10. 


11. 


12. 


Di bagian Name, tulislah nama kuis yang akan Anda buat. 
Misalnya, “Kumpulan Soal-Soal Lulus CPNS”, “Kisi-Kisi 
Sertifikasi MCSE”, “Bocoran UAN 2011”, dan lain sebagainya. 


Pada Complete Notification, Anda bisa memilih apakah akan 
dikirimi email jika peserta atau orang yang mengikuti kuis 
tersebut mencapai prestasi-prestasi tertentu. Misalnya: Instant 
untuk membuat sistem mengirimi Anda email hasil kuis atau 
Instant if 10045 correct yang mengindikasikan bahwa Anda 
dikirimi email jika jawaban benar seluruhnya. Anda juga bisa 
minta dikirimi hasilnya per harian atau per jam dengan me- 
milih Batched — Hourly atau Batched - Daily. 


Pilihan Limit to One Submission dapat diaktifkan agar peserta 
kuis tidak dapat merevisi jawaban yang telah ia buat. Pilih Yes 
untuk membatasi koreksi atau No untuk membiarkan para 
peserta merevisi jawaban-jawabannya tadi. 


Lantas, pilihan Display Result on Completion dipakai untuk 
mengatur apakah hasilnya akan ditampilkan selama seluruh 
kuis selesai dijawab (Yes) atau tidak (No). 


Kalau Anda ingin membuat agar sistem WP Survey and Ouiz 
Tool ini memberitahu peserta kuis jawaban mana yang benar 
setelah mereka selesai mengikuti kuis ini, maka pilihlah Yes 
pada opsi Display Review of Results on Completion. 


Untuk mengaktifkan kuis ini, pilihlah pada opsi Status dimana 
Enabled berarti kuis Anda dalam kondisi aktif dan dapat di- 
pergunakan, atau Disabled untuk efek selanjutnya. 


Anda ingin tahu siapa orang yang mengikuti kuis ini? Aktifkan 
pilihan (dengan memilih Yes), pada opsi Contact Detail 
Forms. 


Jika Anda ingin agar orang-orang yang telah menjadi member 
blog atau situs kita bisa ikut berpartisipasi dalam kuis, pilihlah 
No pada opsi Use Wordpress User Details. 


Tekan tombol Save @uiz kalau sudah. 


Proses-proses di atas tidak mutlak harus diatur seperti pada 
contoh yang telah kami berikan. Anda dapat mengatur bagaimana 
kuis ini akan muncul di halaman situs Anda. 


Membuat Template Email 


Apabila Anda mengaktifkan Complete Notification di atas maka 
akan ada email yang dikirimkan jika peserta kuis mendapatkan 
kondisi tertentu, misalnya mampu menjawab seluruh pertanyaan. 
Nah sekarang, apa yang akan dikirimkan ke email Anda? Data- 
data apa yang akan muncul? 


Untuk menentukan data-data apa saja yang akan muncul, Anda 
bisa menggunakan apa yang disebut Replacement Token. Daftar 
Replacement Token itu bisa Anda lihat di bagian bawah pada 


halaman pembuatan kuis itu: 


Replacement Token 


YWUSER NAME96 - Name of the user who has taken the guiz/survey 

YWOUIZ NAMEO96 - Name of the guiz that has been taken. Same as Y6SURVEY. NAMEYo 
YoSURVEY. NAME9p - Name of the survey that has been taken. Same as Y9UIZ NAMEYo 
YoDATE EU9o - Date the guiz/surv 
YWDATE US - Date the guiz/surv 


s taken in EU format. 





as taken in US format. 
0SCORE9h - Score gained in guiz (only works if automarking is enabled) 
YWRESULT URL96 - The URL to view the guiz/survey result. 
WDATETIME. EU9p - Datetime the guiz/survey was taken in EU format 
WDATETIME US9p - Datetime the guiz/survey was taken in US format 


WUSERMETA £ METANAME j95 - The value of usermeta which matches the replacement for "(METANAME)" for the user who 
taken the guiz/survey 


YoIP ADDRESS96 - The IP address of the user who has taken guiz/survey 
YoHOSTNAME96 - Hostname of the IP address of the user who has taken the guiz/survey 
WUSER. AGENT95 - User agent of the user who has taken the guiz/survey. 


Gambar 1.13. Replacement Token untuk membuat format email 


Lantas, Replacement Token itu bisa Anda rangkai dengan kata- 
kata Anda sendiri dan tulislah di bagian Custom Email Template. 


Sebagai contoh, Anda bisa menulis seperti ini: 


Informasi Kuis 


23 








Nama peserta: SUSER NAM 
Nama kuis: $0UIZ NAMES 











Peserta dengan nama SUSER NAMES tersebut di atas telah 
menjawab soal-soal yang diajukan 
mendapatkan nilai sebesar: $SCORE 








kara 





Hasil untuk peserta di atas dapat dilihat dengan mengklik 
link: S$RESULT URL$. 





Terima kasih 


10 


pada tanggal $DATE US$ dan 


Nanti dalam prakteknya, bagian Replacement Token akan diganti 
oleh data-data yang dimasukkan oleh peserta kuis dan sistem WP 
Survey and Auiz Tool. 


Membuat Komposisi Soal 


Apabila proses pembuatan kuis di atas sudah usai, maka lanjutkan 
ke tahap berikutnya. Begitu proses pembuatan kuis tersebut 
sukses, maka akan muncul semacam kotak notifikasi seperti 
gambar berikut ini: 


II) WP Survey And Guiz Tool - Create Guiz 


Ouiz inserted! Next step is to add some sections. Click here to move onto that step. 


Gambar 1.14. Notifikasi yang ada di bagian atas pada halaman 
pembuatan kuis 


Di situ ada link bertuliskan Click here yang bisa Anda klik untuk 
masuk ke langkah berikutnya. Klik link itu. 


Lantas, Anda disuruh untuk membuat komposisi soal-soalnya. 
Saat ini, kita belum membuat daftar pertanyaan dan jawabannya. 
Kita hanya baru akan membuat jenis-jenis pertanyaan yang nanti 
akan diajukan. Pada prinsipnya, ada dua jenis pertanyaan, yaitu 
pertanyaan Multiple Choice (check point) dan Text Input (uraian). 


Berikut langkah-langkahnya: 


1. Pastikan Anda masuk ke halaman seperti diperlihatkan pada 
Gambar 1.15. 


Sebagai contoh, masukkan Soal Pilihan di bagian Name. 
Lantas di bagian Type, pilih Multiple Choice. 


Di bagian Difficulty, Anda bisa atur tingkat kesulitan per- 
tanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan. 


5. Selanjutnya, Anda bisa atur jumlah pertanyaan yang akan di- 
ajukan di bagian Number of @uestions. 


1" 


7. 


12 


T 1! WP Survey And Guiz Tool - @uiz Sections 


Name Type Difficulty Number Of Order Of Ouestions 
Guestions 


“ Medium IM Random M 


Add Section 


Difficulty Meanings 


Easy - All guestions will be ranked as easy 
Medium - All guestions will be ranked as medium - Suggested 
Hard - All guestions will be ranked as hard 


Mixed - An even number of guestions from all sections, unless total number of guestions is not dividable by 3. Then it will random 
choose which difficulty gets the most/least. 


Type Meanings 


Multiple Choice - Displays guestions that are multiple choice both multiple and single correct answers. Has automarking 


Text Input - Displays guestions that reguire text input by the user. No automarking. 






Brought to you by Cat 


Gambar 1.15. Halaman untuk mengatur komposisi pertanyaan 


Terakhir, Anda bisa mengatur apakah soal-soal itu akan di- 
sajikan secara acak (Random) atau tidak di bagian Order of 
Guestions. Kalau Anda memilih Ascending, maka urut-urutan 
soal akan diselaraskan dengan cara pengurutan dari soal-soal 
awal ke soal-soal terakhir. Sedangkan Descending berlawanan 
dengan Ascending. 


Ti WP Survey And Guiz Tool - @uiz Sections 


Name Type Difficulty Number Of Order Of Guestions 
Ouestions 

Soal-Soal Pilihan Multiple Choice W Medium W 10 (Random — | 

Add Section 


Gambar 1.16. Pengaturan soal-soal kuis 


Kalau Anda ingin membuat komposisi soal-soal berikutnya, 
tekan tombol Add Section. 


Ling! 


| 4 WP Survey And Guiz Tool - @uiz Sections 


Name Type Difficulty Number Of Order Of Guestions 
Ouestions 

Soal-Soal Pilihan Multiple Choice w Medium x 10 Random “ 

Soal-Spal Uraian Text input v Easy MX 2 Random M 

Soal-Soal Pilihan (Expert) Multiple Choice w Hard “ 5 Random “ 


Add Section 
Gambar 1.17. Pembuatan komposisi soal-soal 


8. Tekan tombol Save jika sudah. 


Sekarang, Anda sudah memilih komposisi soal-soal yang bisa 
ditanyakan. Sampai sejauh ini sebenarnya Anda sudah bisa mem- 
buat soal-soal yang akan diajukan. Namun sebelum membuat 
soal-soal itu, kita akan melakukan konfigurasi sedikit lagi terkait 
bagaimana soal-soal itu akan disajikan dan siapa saja yang nanti 
berhak untuk mendapat kiriman email terkait hasil kuis itu. 


Menggunakan Menu Options 


Di sisi kiri pada menu @uizzes/Surveys, ada submenu dengan 
nama Options. Fungsinya untuk mengatur beberapa parameter, 
misalnya dalam satu halaman, ada berapa soal yang diajukan, dan 
lain sebagainya. 


Berikut langkah-langkahnya: 
1. Pilihlah opsi Options itu. 


Tap 
Ouizzes/ Surveys 


Options 


Gambar 1.18. Memilih opsi Options 


2. Anda akan masuk ke halaman Options untuk pengaturan 
email dan jumlah soal. 


13 


14 


(@) Jubilee Store: Online Shop for Book and... en poet .01|v MN NN Ia 





fit Dashboard 


4 WP Survey And @uiz Tool - Options 


Items Per Page 


Notification Group 


None 





Supportusl year Ono 





Replacement Token 


Gambar 1.19. Options untuk pengaturan soal-soal dan email 


Di bagian Items per Page, Anda bisa atur berapa jumlah 
pertanyaan yang diajukan dalam satu halaman. 


Sedangkan bagian Notification Group berfungsi untuk meng- 
atur siapa saja yang berhak untuk menerima email berisi hasil 
kuis yang diikuti seseorang. Di sini, indikator pemilihan orang- 
orang yang berhak tersebut diatur menurut Role Member yang 
berlaku di dunia Wordpress. Untuk mengetahui Role masing- 
masing Member berdasarkan sistem yang berlaku di 
Wordpress, masuklah ke halaman ini: 
http://codex.wordpress.org/Roles and Capabilities. 





Apabila Anda tidak ingin menggunakan Notification Group, 
pilihlah None. 


Jika Anda memilih None, Anda bisa mengirim hasil kuis ke 
alamat email orang-orang yang lebih spesifik (tidak ber- 
dasarkan Role). Artinya, Anda tinggal tulis alamat email orang- 
orang itu secara langsung. Tulis alamat-alamat email itu di 
bagian Notification Email. Jika ada beberapa email yang Anda 
masukkan, pisahkan dengan tanda koma. 


Bagian From Email, Anda bisa isi dengan alamat email Anda 
sebagai pengirim. 


Terakhir, Anda bisa edit materi email yang akan dikirimkan ke 
orang-orang tersebut pada kotak Custom Email Template. 
Cara membuat materinya sama seperti saat kita membuat 
materi email sebelumnya (menggunakan Replacement Token). 


Jangan lupa, tekan tombol Save @uiz. Dengan begitu Anda sudah 
siap untuk membuat soal-soalnya. 


Menyusun Soal-Soal 


Sekarang waktu yang tepat untuk menyusun soal-soalnya. Jadi 
pada sesi ini, Anda bisa membuat kumpulan soal beserta jawaban- 
jawabannya (jika multiple choice) atau menyusun pertanyaan 
untuk jawaban esai. 


Berikut langkah-langkah yang perlu Anda lakukan: 


1. 


Pilihlah opsi @uizzes/Surveys. 


Ouizzes/ Surveys 


Ouizzes/Surveys 


Gambar 1.20. Memilih opsi @uizzes/Surveys 
Arahkan kursor mouse Anda pada nama kuis yang akan Anda 
tambahi soal-soal pertanyaan. 
Ketika muncul pilihan-pilihan, ambil pilihan @uestions. 
& Title 
Kisi-Kisi Sertifikasi Adobe Photoshop - Guiz 
Edit | Sections | Ouestions | Form | Results | Delete 


- Title 
Gambar 1.21. Memilih opsi @uestions 


Anda akan masuk ke halaman untuk pengeditan soal-soal se- 
perti berikut. 


Ih WP Survey And Guiz Tool - Guestions 


Add New Guestion 


ID Guestion Type Edit Delete 
No guestions yet: 

ID Guestion Type Edit Delete 

Add New Guestion 


Gambar 1.22. Halaman untuk membuat soal-soal baru 


5. Tekan tombol Add New Auestion. 


6. Lantas, susunlah soal-soal yang Anda inginkan di halaman 
berikut: 


"| Howdy, gregorius | Log Out 





(@) Jubilee Store: Online Shop for Book and... 





fil Dashboard 


Ti WP Survey And @uiz Tool - Guestions 
Guestion 


Guestion Type Free text “ 


Points 19 
Difficulty Medium $ 


Section 





Additional Text 








Add Nei 


Answer Hint 





3 


Gambar 1.23. Halaman penyusunan soal-soal 
7. Buatlah soal pertanyaannya di kotak @uestion. Misalnya, 
“Nama planet yang terdekat dengan matahari adalah?”. 


8. Di bagian @uestion Type, pilihlah bagaimana peserta kuis 
menjawab soal-soal itu. Ada beberapa pilihan, yaitu: 


Free Text: Peserta harus menjawab dengan model uraian. 


b. Multiple Choice: Peserta bisa menjawab lebih dari satu 
jawaban yang benar dari soal-soal pertanyaan berjenis 
multiple choice. 


16 


9. 


10. 


11. 


12 


13. 


14. 


c. Single Choice: Peserta menjawab satu jawaban yang benar 
saja dari pertanyaan berjenis multiple choice. 


Anda bisa memberi nilai untuk tiap-tiap soal pada bagian 
Points. Jadi, soal yang sulit bisa memiliki poin lebih tinggi. 


Anda juga bisa menandai tingkat kesulitan soal itu dengan 
memilih indikatornya di bagian Difficulty. 


Pilihlah Section yang telah kita buat sebelumnya. 


. Apabila soal yang Anda ajukan mengandung penjelasan lebih 


lanjut, Anda bisa mendeskripsikannya di bagian Additional 
Text. Misalnya, “Pertanyaan ini menjelaskan urut-urutan planet 
dalam sistem tata surya. Setelah matahari, Anda akan mene- 
mukan planet apa?”. 


Soal Pilihan Ganda 


Apa nama planet terdekat dengan Matahari? 


urya disebut? 





Gambar 1.24. Soal yang dilengkapi Additional Text (soal nomor 
satu) dan yang tidak (soal nomor dua) 


Jika Anda berbaik hati dalam menyusun soal-soal, Anda bisa 
membuat semacam bocoran agar peserta kuis tidak kesulitan. 
Bocoran itu bisa Anda tuliskan di bagian Answer Hint. Misal- 
nya, Anda tulis “Nama planet itu berawalan dengan huruf “M”. 
Pilihan ini khusus untuk Free Text. 


Jika Anda memilih jenis soal Multiple Choice atau Single 
Choice, maka akan muncul kotak tempat menulis jawaban- 
jawabannya, baik jawaban benar maupun salah. 


17 


Choices 
Note : If you leave the correct drop down empty, the answer will be deleted. 


Answer Correct 


“ 


Add New Answer 
Gambar 1.25. Tempat untuk menulis jawaban-jawaban 


15. Tulislah jawabannya di kolom Answer. Jika jawaban itu adalah 
jawaban yang benar, pilihlah Yes di kolom Correct. Namun 
jika jawaban itu salah, pilih No di kolom Correct itu. 


16. Tekan tombol Add Answer. 


17. Lakukan langkah di atas berulang-ulang untuk menulis deretan 
jawabannya. 


Note : If you leave the correct drop down empty, the answer will be deleted. 


Answer Correct 
Venus No w 
Merkurius Yes M 
Mars No MX 
Malta No 


Gambar 1.26. Daftar jawaban yang bisa Anda tanyakan 


18. Tekanlah tombol Save @uestions. 


Idealnya, sebuah kuis harus terdiri dari banyak pertanyaan. Oleh 
karena itu, Anda harus mengulang langkah-langkah di atas satu 
demi satu sampai Anda merasa jumlah-jumlah yang disajikan 
cukup banyak. 


Untuk membuat soal-soal lainnya, klik link Go Back to @uestion 
List atau ulangi prosedur di atas dari awal. 


Ti WP Survey And Guiz Tool - Guestions 


Successfully added guestion! Go back to guestion list 





Gambar 1.27. Buat soal-soal baru dengan mengklik link di atas 


Posting Kuis 


Apabila Anda sudah menyusun soal-soal yang ingin diajukan ke 
para peserta kuis, maka sekarang tiba waktunya untuk mem- 
posting kuis itu ke dalam situs Anda. Untuk melakukan posting, 
Anda tidak perlu menulis materi apa pun yang berkaitan dengan 
soal dan jawaban sebab materi-materi itu sudah Anda susun 
sebelumnya lewat langkah-langkah di atas. 


Tugas Anda sekarang hanyalah memasukkan shortcode kecil di 
dalam posting. 


Untuk mem-posting kuis, lakukan langkah-langkah di bawah ini: 


1. Anda bisa mem-posting kuis tersebut di Post biasa atau Page. 
Disarankan untuk memilih Page karena kuis-kuis itu bisa di- 
sendirikan dalam halaman khusus.Pilihlah Page. 


2. Kalau sudah, pilih Add New. 


Gambar 1.28. Memilih opsi Add New 
3. Tulislah judul Page yang Anda inginkan. Misalnya “Kuis-Kuis”, 
“Kumpulan Kuis”, “Kuis UAN”, dan seterusnya. 


4. Setelah itu, Anda bisa menulis deskripsi singkatnya di Editor 
Wordpress. Misalnya seperti ini: 


Kuis UAN 


HTML 





ins | img | ut | ot || ti | code | more || Iookup | dose tags | loginviei 


Word count: 3 Draft saved at 2:59:12 am, 


Gambar 1.29. Membuat nama page dan uraiannya 


19 


5. Setelah itu, tulis shortcode ini: (wpsgt guiz name-"nama 
kuis"). Untuk nama kuis, tulislah dengan lengkap di antara 
tanda petik itu. Nama kuis bisa dicek sewaktu Anda membuat 
kuis pertama kali, atau klik @uizzes/Surveys. 


(en 
Ouizzes/ Surveys 
Ouizzes/Surveys 


Options 


Gambar 1.30. Memilih A@uizzes/Surveys 


| WP Survey And Guiz Tool - Survey/@uizzes ( asaxew ova ) ( Ataxew survey 


All Ouizzes | Surveys 
Ia 
D Title 
UAN - Ouiz 
Las 
D Title 


Gambar 1.31. Nama kuis bisa Anda ambil dari sini 


6. Dengan demikian, materi di dalam Editor tampak seperti ini: 





Upload/Insert HA: HTML 














bi link  b-guote dell ins (img ul ol li | code | more 


lookup | close tags | loginview 


Iwpsgt. guiz name-'UANI) 


Word count: 12 Draft saved at 3:00:12 am. 
Gambar 1.32. Isi materi yang telah jadi 


7. Tekan tombol Publish kalau sudah. 


20 


Begitu dipublikasikan, Anda bisa melihat kuis itu. Sebagai contoh, 
Anda bisa lihat hasilnya seperti gambar di bawah ini: 





— 
c zat Tentang Kami 


Soal Pilihan Ganda 





Beli Tiket di Kami... 








Gambar 1.33. Soal-soal yang telah dipublikasikan 


Tip dan Trik 


Secara umum, langkah-langkah di atas sudah menjelaskan ke- 
pada Anda bagaimana caranya membuat kuis. Anda bisa mem- 
buat kuis sebanyak Anda suka tanpa batasan jumlah pertanyaan. 
Untuk melengkapi pembuatan kuis di atas, perhatikan tip dan trik 
berikut ini agar Anda dapat menciptakan kuis yang lebih bagus 
performanya. 


Mencatat Peserta Kuis 


Kuis yang Anda ciptakan itu bisa diikuti oleh siapa pun. Hanya 
saja, Anda bisa bebas menentukan apakah para peserta itu perlu 
mencantumkan namanya atau tidak. Jika tidak, maka Anda tidak 
akan pernah tahu siapa yang mengikuti kuis itu. Di dalam email 
yang nanti akan Anda terima, Anda hanya akan mendapatkan 
deskripsi seperti ini: 


21 


Informasi Kuis 


Nama peserta: Anonymous 
Nama kuis: UAN 


Peserta dengan nama Anonymous tersebut di atas telah menjawab 
soal-soal yang diajukan pada tanggal 04-02-2011 dan 
mendapatkan nilai sebesar: Can't auto mark:. 


Hasil untuk peserta di atas dapat dilihat dengan mengklik 
link: http://www.situsanda.com/wp-admin/admin.php?page-wpsat- 
menu&type-guizgaction-resultsgid-1&gsubaction-markssubid-2. 








Terima kasih 


Di situ muncul nama Anonymous karena peserta tidak jelas. Agar 
lebih jelas, maka Anda hanya perlu mengaktifkan formulir pen- 
daftaran. Caranya sebagai berikut: 


1. Pilihlah @uizzes/Surveys. 


2. Arahkan kursor mouse ke atas nama kuis yang akan di- 
publikasikan. 


3. Pilihlah Edit. 


nj 


ya 


Gambar 1.34. Memilih opsi Edit 


4. Di bagian Contact Details Form, pilihlah opsi Yes. 
5. Tekan tombol Save Auiz kalau sudah. 
Ketika opsi Contact Details Form di atas aktif, maka setiap kali 


pengunjung akan mengikuti kuis, mereka harus memasukkan 
data-data mereka secara komplit. 


22 





Gambar 1.35. Halaman untuk mendapatkan informasi 
pengguna 


Mengganti Formulir Pendaftaran 


Contact Details Form seperti gambar di atas memiliki format yang 
kaku dan mungkin tidak Anda senangi. Misalnya saja, tulisan- 
tulisan yang ada di formulir tersebut masih menggunakan Bahasa 
Inggris, atau informasi yang akan ditanyakan kurang lengkap. 


Untuk mengatasinya, Anda bisa menciptakan formulir pendaftaran 
sendiri. Anda dapat menentukan data-data apa saja yang perlu 
untuk ditanyakan, dan Anda pun dapat membuat kotak-kotak itu 
dalam Bahasa Indonesia. 


Berikut langkah-langkahnya: 
1. Pilihlah @uizzes/Surveys. 


2. Arahkan kursor mouse pada nama kuis yang ingin Anda edit 
formulirnya. 


3. Pilih Form. 


Edit | Sections | Ouestions | Form | Results | Delete 


Gambar 1.36. Memilih opsi Form 


23 


7. 
8. 


Anda bisa membuat nama komponen form yang Anda ingin- 
kan di bagian Name. Misalnya seperti: Nama, Alamat, Email, 
Nomor Telepon, dan lain sebagainya. 


Sedangkan di bagian Type, pilih tipe komponen form yang 
akan Anda buat. Kalau Anda memilih Text, maka kotak atau 
komponen form itu hanya memanjang ke samping sehingga 
cocok untuk meng-input data pendek. Sebaliknya, kalau me- 
milih Textarea, maka komponen form itu memanjang ke 
samping dan ke bawah sehingga cocok untuk menginput data 
panjang seperti alamat atau lainnya. 


Opsi Reguired yang ada di pojok kanan berfungsi untuk 
mengatur apakah orang itu harus mengisi data dirinya tersebut 
atau tidak. Tiap-tiap komponen form bisa diatur berbeda-beda. 


Untuk menambah komponen baru, pilih Add Field. 


Jika sudah, tekan Save @uestion. 


Lantas? Coba Anda lihat ulang kuis Anda. Sekarang, kuis Anda 
akan dimulai dengan halaman pendaftaran yang telah terkus- 
tomisasi seperti harapan Anda. 


— 


LP Kuis 
UAN 


Nama 
Email 


Next» 


Edit this enti - 2 se & 


Gambar 1.37. Formulir pendaftaran sesuai dengan buatan 
sendiri 


Melihat Hasil Kuis 


Anda bisa melihat hasil kuis dari para peserta yang mengikutinya. 
Ada dua cara melihat hasil kuis itu. Kalau Anda mengaktifkan 


24 


Complete Notification maka Anda akan dikirimi email apabila ada 
seseorang yang telah selesai mengikuti kuis. 


Di dalam email tersebut ada link untuk melihat hasil kuis yang 
telah jadi. Kalau Anda klik, maka akan muncul halaman seperti 
gambar berikut ini: 


WV) Silakan Tanya Harga Tiket Pesawat... 


Gl Dashboard 








@ Comments 


Ed Appearance 








y  Howdy, Bos Tiket | Log Out 


WordPress 3.1 is available! Plea: 








Ny WP Survey And Ouiz Tool - Mark 
Soal Pilihan Ganda 
Apa nama planet terdekat dengan Matahari? 


Mark - incorrect 
Answers 

1. Venus 

2. Mars 

3. 

4. Jupiter - Given 
Ilmu yang mempelajari tata surya disebut? 
Mark - incorrect 
Answers 

1. Geografi - Given 
2. Fisika 

3 


4. Metromini 


Soal Uraian 


Total Points 0 out of 2 


Accepted IM 


— 
cat" 


Brought to you by CatN PHP Experts 





Gambar 1.38. Hasil nilai yang didapat 


Skak 


25 


